SAPTOE 7 MEI 1938


LEMBAR KEDOEA


POELAP „PERANTARAAN KITA"
Departement TAMAN ISTERI DAN ANAK
Redactrice: Noorma Achmad


SEDIKIT KATA.
Sebagaimana para pembatja te¬
lah menjaksikan sendiri, madjal
lah Perantaraan Kira" soedah di¬
toekar dengan dagblad Peranta
raan kita". Jang dahoeloe para
pembatja sekali 15 hari baroe
bertemoe“ Peranta aan Kita, teta
pi sekarang telah dapat tiap hari
Djadi tandanja itoe ialah per¬
sahatan para pembatja dengan
Pe antaraan Kita" bertambah koe¬
koeh. Dan sekarang marilah kita
meminta kepada Toalian bersa¬
ma2 soepaja persahabatan kita
koekoeh selamanja, dengan ber¬
djalan baik.
Dan mari poelalah kita bero
saja bersama2 meloeaskan pem¬
batjaan kita jang berarti mema¬
djoekan dan meninggikan penge¬
tahoean kita jang beloem sebera¬
pa ini.
Ta' dapatlah kita meloeaskan
pengetahoean kalau ta' ada kita
membatja. Karena membatja itoe
lah makanan bagi otak kita jang
nomor satoe, ibarat nasi bagi pe¬
roet.
Bagaimanakah rasa peroet kita
kalau ta' dapat nasi. Tentoe pa¬
ra pembatja mengerti dan ma¬
loem sendiri,
Nah, berangkali ta' perloe di
bitjarakan pandjang lebar, lebih
baik kita kerdjakan dengan se¬
gera.
Dan kepada kaoem iboe serta¬
poetri Indonesia saja berseroe.
Marilah kita menjokong mengan
tar Perantaraan kita, berarti me¬
njokong bangsa kita, dalam ilmoe
mendidik anak2 serta sdr. 2 kita
jang akan datang. Dan saja me¬
minta dan berharap betoel kepa¬
da para pembatja poetra dan
poetri Indonesia, akan soedi me¬
nolong saja saja dalam hal me¬
njokong Perantaraan Kita.
Boekan oleh karena ta' sang
goep atau malas, tetapi ialah oleh
karena beloem fasih lagi dalam
karang mengarang. Tetapi oleh
mengingati zaman dan nasib poe¬
tri kita ini, saja toeroetilah keke
rasan hati saja seberapa tertjapai
dengan tenaga dan otak saja. Ka¬
lau menoeroet pengetahoean oe¬
moer saja beloem lajak saja lagi
akan mengemoedikan redacsi Poe¬
tri Perantaraan Kita ini.
Tetapi oleh karena engkoe Ma¬
djid Oesman telah menjerahkan
kepertjajaannja kepada saja, ta'
dapat saja rasanja menolak lagi.
Dan moeda2han saja minta kepa¬
pa Toehan jang esa, dapatlah sa¬
ja menghargai kepertjajaan jang
telah ditoempahkan beliau itoe.
Póetri dan Pendidikan
Pendidikan Poetri
Indonesia.
21 April itoelah hari jang se¬
besarnja bagi kita kaoem poetri
Indonesia. Hari itoe wadjiblah ki¬


ta memikiran dengan pikiran jg
tenang dan hati jang soetji. Ta¬
patoet dan pataslah bagi kaoem
poetri meloepakan hari itoe, ka¬
rena pada hari itoe Pahlawan ki
ta Poetri Indonesia dilahirkan ke¬
atas boemi ini. Bagi poetri2 In¬
donesia oemoemnja ta seorang
djoega jang ta' mengenal nama
R.A. Kartini. Karena bolehlah di¬
katakan R.A. Kartini itoe Pahla
wan bagi kita Poetri Indonesia
la telah membrantas adat kongko
ngan kita jang keras dan telah
membela hak kita perempoean
oemoemnja. Jang selama ini poe¬
tri2 Indonesia mesti menoeroet
sadja seperti orang boeta, tetapi
sekarang tidak lagi kita sekarang
telah boleh memboekakan mata
dan berdjalan ta' perloe ditoetoen
lagi Jang selama ini poetri2 kita
mesti mendjaga roomahnja, iba¬
rat boeroeng dalam sangkar, teta
pi sekarang tidak kita telah boteh
mengembangkan sajap da ter¬
bang seperti kawan jang lain.
Siapakah jang poenja peker¬
djaan itoe dan bagimanakah peker¬
djaannja? a' lain dari R.A. Karti
ni anak dari Regen. Djapara almar
hoem Veh kalau dikatahoei poela
bagaimana in mengerdjakan itoe
bagaimana soelit dan soekarnja
dan apa jang dideritanja dalam
kalangan kaoem kerabat serta
bangsanja tentoe ta' dapat orang
mempertjajai bahwa seorang poe¬
tri jang bertoelang lemah mempo
njai hati dan kemaoean tetap Mes
kipoen banjak pemberantasan dan
gedaan, lebih oleh karena bapanja
seorang regent jang mesti memper¬
tahan a'dat kebiasaan meskipoen
tahoe aliran zaman Disini dapat
lah kita memaloemkan dan mera¬
sakan berapa soelit lagi R.A. Kar
tini berdjoeang dengan bapa sen¬
diri mempertahankan hak kaoem
poetri Indonesia seoemoemnja Dg¬
hati jang tetap dan pikiran jang
sehat dia memboekakan pintoe jg
berkoera2 besi dan berkoentji itoe
soe ah terboeka beliau poela me¬
langkahkan kaki keloear dengan
tiada mengindah soeatoe apa Ti¬
dak takoet akan dimakan singa
dan harimau hanja beroedjoet sa¬
toe mempertahankan hak kaoem
poetri dan mentjari kebebasan Te¬
tapi sajang jang amat sajang Toe¬
han ta' men beri izin la kerdja te¬
roes baroe sadja ia beroesia doea
poeloeh hempat tahoen dia telah
meninggalkan doenia jang fana ini
Veh ! R.A. Kartini kamoe
tinggalkan kami dipetengahan
djalan. Oedjoed dan maksoed
moe bagi kaoem poetri baik dan
soe ji. akan memper tinggi der
djadnja, akan memper tahankan
haknje dau djoega akan memper¬
kenalkan dan memperbaiki apa
benar kewadjibpan kaoem poet
ri dalam masjarakat hidoep ini
Apa tanggoengan dan kewadjib
an kita sebagai kaoem poetri jg
sedjati jang akan memikoel be¬
rat ringan pendidikan doenia fni
Tetapi sekali lagi saja katakan


sajang benar tjita2moe ta' dapa
kamoe sampaikan. Kamoe telah
memboekakan pintoe dan melang
kakan kaki tetapi ik moe terta
roeng dan terdjatoeh.
Dan sekarang saja berseroeh
kepada sdr2 Marilah kita bersa¬
ma menjampaikan oedjoed dan
toedjoean sdr kita R.T. Kartini
itoe, pintoe telah diboekal annja
dan kakinja telah dilangkah kan,
sekarang kita hanja meneroeskan
perdjalanan sadja lagi. Marilah
kita hargai pekerdjaannja itoe
dan berterima kasih atas djasa
nja jang ta' terperi itoe. Djalan
jang akan kita tempoeh tidak se¬
soekan sdr. R. A. Kartini lagi ha¬
nja kita meneroeskan sadja lagi,
tetapi asal kita poetri Indonesia
sepakat semoeanja. Djanganlah
kamoe boeang waktoemoe de
ngan jang boekan2 tetapi pakai
oentoek memperbaiki bangsa dan
kaoemoe.
Teroeskanlah kerdja sdr. R.A.
Kartini itoe, karena ia telah ber¬
soesah pajah memoelainja. Har
ga dan hormatilah soepaja ber¬
djasa maksoed dan toedjoeannja
Waardeerir mand niet alleen
naar zijn tij doen en varmogen
maar ook naar zon laten en doen
Hidangan hari
Minggoe
Besok hari Minggoe, disemoea
nja kita ada diroemah, dan apa
kah kerdja kita? Dari pada ngang
goer baiklah kita boeat iseng2
sedikit boeat dimakan petang ha¬
rinja.
Bika Ambon.
½ pond mentega.
10 sendok makan goela.
6 telor ajam.
deeg roti kira2 5 sen dibeli pa¬
da toekang roti.
Telor dan goela di poekoel
sampai djadi satoe, soedah itoe
masak mentega, sesoedah semoea
nja djadi satoe lajoe masoekan
deeg hingga mendjadi adonan
jang bagoes. Spring vorm (tjita
kan lapis) dismeer dengan men¬
tega dan adonan dimasoekan se¬
moeanja dan didjemoer di panas
hingga naik.
Soedah itoe dibakar dengan a
pi di bawah sadja, kalau soedah
naik poela, baroe dikasih api di
atas.
si Alijang tama".
Ali anak pa' Mangkoeto sa¬
ngat baik tingkah lakoenja la¬
soeka disoeroeh iboenja kemana
asal dikasih koewe banjak. Le
bih2 kalau dilihatnja iboenja
memboeat atau membeli koewe
kem na sadja dia disoeroeh ia


BERIBOE TIRI.
Sedjaknja boenda meninggakan
koe.
9
engsara hidoepkoe beriboe tiri.
Akoe disiksa setiap waktoe
Didera dipaloe selaloe hari.
Selaloe akoe berkoesoet kalboe
Menanggoeng songkoton sehari2
Selaloe akoe berhati moetoe.
Menderita doeka karam dihati.
Ach kalau bapa ada diroemah.
Hidoepkoesentosa aman soenji.
Akoe disangka seorang radja.
Didjoedjoeng disemba seperti nabi


maoe asal sadja boewe itoe oen¬
toek dia. Tama2 dan lobo itoe
jang ta' terobah olehnja. Bebera¬
pa kali orang toeanja memberi¬
nasehat soepaja ia soeka mem¬
boeangkan sifat tama'nja itoe.
Kalau dilihatnja kawan2nja ber¬
barang atau berboeroe seroepa
dia sangat kesal hatinja. Kalau
dapat sedapatnja, djangan orang
mendapat lagi, asal peroetnja
kenjang. Tetapi dengan sifatnja
jang demikian terkadang2 koewe
nja jang ditangan tidak masoek
peroetnja tapi kerap kali terboe¬
ang. Demikianlah pada soeatoe
hari, waktoe ia balik dari pasar
disoeroeh iboenja. la dapat sepo¬
tong koewe, dan dimakannja
sambil berdiri dekat djambatan.
Tiba2 melihat ia keair. Dan apa
tampak olehnja seorang anak me¬
megang koewe seperti dia. la¬
ngoen kesal hati dan dikedjarnja
anak itoe. Tetapi apa kedjadian?
Jang dilihatnja itoe boekan orang
lain, tetapi bajangannja sendiri.
la djatoeh masoek air, koewe
hantjoer didalam air dan badjoe
basah koejoep. Vergi poelang me¬
nangis kepada iboe, dan iboe
menambah dengan pisang lidi.
TAMAN KANAK2.
Sifat2 jang ta' baik.
Rakoes, tama' dan loba,
ltoelah sifat ketiganja,
Jang mesti adik2 obah
Sebeloem mendapat bahajanja.
Pemasan dan pengantoek
Itoelah sifat jang terkoetoek
Semoeanja maoe mendjadi ma¬
boek
Diboeangkan seperti karoek2.
Adik2 koe sekalian.
Hi soedahkah adik2 berkenalan
dengan Perantaraan Kita? Be¬
loem? Nah lekaslah berkenalan,
dan Perantaraan kita, soenggoeh2
maoe berkontjo dengan adik2
semoea. la sangat baik hati, ka¬
rena soeka dan gemar berken lan
dengan adik serta memberi hi¬
dangan? Tidakkah adik2 soeka
diantarkannja hidangan? Soeng
goeh lasat rasanja kalau adik
soeka. Dimanakah adik2 mentjar
ri hidangan itoe? lalah ditaman
kanak2. Perantaraan Kita tiap2
hari Sabtoe kepada ajah. Taman
kanak2 Perantaraan kita, dan di
sana adik2 akan menerima hi¬
dangan itoe.
Tetapi kalau adik2 koe mena¬
kan hidangan itoe djanganlah
loepa kepada kakakmoe.
NORA.


Hilanglah soempah jang djahat2.
Perangai boesoek diobah obahi.
Moeka peramah kata jang hormat
Menoetoep melipoet kata jg kedji.
Laksana emas akoe didjaga.
Diboedjoek boedjoeki seperti baji
Kata jang lemas akoe terima.
Sebagai penghiboer pelipoe hati.
Akoe bersoenting boenga doerian
iber bedak poepoer jang wangi
Beranting anting emas pilihan.
Berterompah perak jang mahap
beli


English Class
Tahoen ke 4)
KAMP. DOBI 26 PADANG
Menerima Moerid
POETRA & POETR
Boeat Cursus petang dan malam.
Beladjar 2 X seminggoe
Bajaran poetra f1,50, poetri f1.25
peladjaran dari A.B.C. sampai soerat menjoe¬
rat dagang.
BOEKOE boeat permoelaan digoenakan
ENGLISH SIMPLIFIED For INDONESIA
Hormat dari
A. Hitam
Senior Cambridge
70
Goeroe Inggeris Islamic College
 Soetan Sati Si
MODERNE SCHOEN WINKEL
TJAP SINGA
No. 1 Vak 4. Gemeenteloods
Tersedia bermatjam2 sepatoe
dan slop lelaki dan perempoean
toean2 dan njonja2.
Potongn menoeroef zaman 
Menanti dengan hormat
60


Bersiaplah


MISS RIBOET


MAL. TONEELGEZELSCHAP sesoedah meliwati 5


TAHOEN jang soedah, kembali mengoendjoengi Sumatra Barat.
Opening Voorstelling


1938


Mei


Djam 9 malam
di BALAI BAROE Orion Bioscoop
Openings voorstelling (Pertoendjoekan pertama)
„Waar de Kembodja bloeit"
MISS RIBOE IX akan berdjoeang djoega dengan djoeara2 voetba PADANG.
Moelai dari atnggal 2 Mei 1938 diadakan pendjoealan kaartjis (Voorverkoop)
dan dapat beli pada oko holeng, Hari Bros, Toko Didong dan Drukk Perantaraan
Beli kaartjis diloear lebih moerah.
f1.80. f1 50. f1,20. f0.90. f0.60. f0.30. Incl. Gem. Belasting.
103
Tetap tinggal
„MIS RIBOET
MISS RIBOET
Kita tjoema pegang tegoeh motto kita:
„ 3e Fair to vour Audiences
Pada publiek jang kasi penghi¬
doepan kita, kita haroes berlakoe
djoedjoer, tentoe mendapat peng¬
hargaan.
Atau „Dimana kembang Kembodja bersemi"
(verhaal & Regie: T.D.Tio Jr)
De Premiere alhier T.D.Tio Philippynsche muziekale Comedie.
Zijn
„Miss Philippine"
8
of „When it's Carnival in Manila"
Mei


e mee namoe merekening
Djangan loepa Koendjoengilah
HOTEL MOESLIM


Dari
Restaurant Balai Baroe
Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK.
Moelai 11 Maar 1938, diboeka filiaal dari Hotel Moeslim dan Restaurant
Palai Baroe, bertempat dikampoeng ionghoa di Fort de Kock
Pebliek tidak akan ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel dan Restaurant
soedah kerkenal lama di Padang, sebagai Restaurant jang satoe nja bisa
menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njaman.
Masakan disimpin oleh kaki jang soedah lama bekerdja dalam Restaurant
besar, besari pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang
terkenal radjih dan hormat.
Dengan dialan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita kepada 1 U¬
BLIEK di Fort de Kock, dan menanti koendjoengan toean toean ananja.
HORMAT PEHEEDER F LIAAL
Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, 
Padang dan Fort de Kock.
102


AAARA BARANERAARANERENAARAHAN
Koendjoengilah


Ii


MODERN
NETJES
KWALITEIT
MENOEROET
ZAMAN
Sedia tjoekoep ber¬
ma tjam-matjam
kain boat toean2
menoeroet model jang
paling belakang.
Harga damai
PONDOK 44 Padang
Menoenggoe dengan
hormat.


Manager
M. KASIM


30


Toko Minang
ling terkelai
Pasar Djawa Padang Loods No. 4
Vak 9 dan 10
Selaloe sedia roepa2 matjam kain
seperti boegis dan pelekat jang terbikin da¬
ri soetera dan benang, dari jang haloes
sampai jang kasas, keloearan Djawa dan
Padang Asti.
Kain pandjang dan batik dari jang
sehaloes nja dan kasar, keloearan Solo dan
Pekalongan,
Djoega sedia kain kepar, wooi dan
zijama, semoea
dari kwaliteit jang baik
kleur terpilih.
arga menjenangkata
AKIM gIr PAS 11 MARALJO
Menanti dengan hormat 122


sman Siloenkang


Toko Batik
Jang terbesar di Pasar Bedang Padang No.50
Lengkap tersedia dari bermatjam2 ba¬
rang batik dan Djawa dari jang sehaloes2
nja sampai kasa
keloearan dari
fabriek DJAWA.
Dan begitoe djoega toeroettersedia boegis
dan pelekat jang terbikin dari loearan
dan dari segala fabriek jg soedah
terkenal diantero tempat.


HARGA SEANG
Menanti dengan Ho mat


Eereren er meer vermee
Koendoengilah
„The Elegant" Tailor
Kamp: Baharoe No. 2 Padang. Arif
Pekerdjaan ditanggoeng metjis dan rapi.
Djoega selaloe menoeroet djandji.
Bisa bikin segala to pa potongan ketjil dan
besar menoeroet kemaoean toean2 dan
engkoe2 dengan harga DAMAI.
Meuanti dengan hormat.
kanlah dvertentie kedalam


dagblad
„Perantaraan


Administratiekantoor
CENTRUM“


BEHEERDER Dahar Azis
Raafweg - PADANG
Telefoon No. 277.
Belastingconsulent
en
Administratie


80


MADE IN GELAGAH M.P.S.


Raja Tonie


THE MURATHA MEDICAL HOUSE.
Mengeloearkan roepa2 obat mandjoer.
BEDAK WAMUDJIKAKAA.
DJAMOE MINOEMAN,
MADJOENRYAHKASTOKY,
RAIOENTOIL
OOGDRUPPEL,
STROOMDARAH,
Sanggoep mengodak harganja FO.20 seboeah
— MURATHA— 100


SOETED
Harap kerdja koeat tapi dengan
djoedjoen


Podjokan
Diantara lain2 dari verslag
Tweede Kamer jang dikawatkan
oleh Aneta kemari dapat kita ba¬
tja:
„Beberapa leden menjatakan
senangnja melihat, bahwa dalam
masrakat di Indonesia ada tam
pak gerakan bertambah besar
oentoek mentjapai perhoeboengan
antara Indonesia dengan Neder
land jang lebih rapat2
„Beberapa leden lain menjata
kan, baik orang berhati2 djoega
sebagai boekti dikemoekakan pe¬
titie Soetardjo"
Nah, sebagai orang lihat pen¬
dapatan pihak pertama itoe, soe¬
dah bolehlah orang merasa leg
karena pergerakan jang „nom
tidak dapat lagi mengembangkas
sajapnja dineg ri ini, lapangan
nja soerah ditoetoep. Tetapi lain
pihak masih merasa ada momo¬
dalam badan jang „co" dari ka¬
rena itoe datang ah nasihat hati
hatilah djoega".
Pernah djoega terdengar kema¬
ri oetjapan orang dinegeri dingin
sana Indie verloren ramp gebo
ren" Oetjapan ini orang keloear
kan dimasa pergerakan periboemi
Indonesia jang non2 beloem dipa
lang pintoe dan ban ak orang
choewatir kaian2 poelau mas i
toe akan sampai bertjerai dengan
iboe negeri.
Tatapi „ „ „ „ „ „ „ „ „ 
......, berkat pandalnja orang
mengendalikan kepoelauan ini
kekoeatiran dahoeloe itoe da¬
pat berganti dengan kesenangan
walaupoen sedikit tjoeriga masih
ada terselip.
Kalau orang perhatikan bagai
mana perobahan keadaan dan
pergerakan, non „dahoeloe wa
laupoen berganti nama) sekarang
bergoelet mempereboetkan korsi
dibadan2 perwakilan" misalnja
„Gerindo"
dan Parindera,
tentoelah hati dan pikiran akan
semakin lega dan perasaan choea
tir akan djadi lenjap sendirinja.
Apa jang perna dikatakan mar¬
hoem Dr. A. Rivai sebenarnja per¬
satoean Indonesia itoe beloem
ada jang semakin sehari sema¬
kin djelas pada ramai akan ke¬
benarannja.
Pergoelatan mentjari kemega¬
han partij dari diri njaia semakin
soeboer toemboehnja dari lapang
an ini tidak, belain dipalang pin¬
toe.
Katalah Indonesia itoe sedang
madjoe dengan pesatnja.
Tak oesah tertawa, menangis¬
lah kalau terasa.


Setelah djam berboenji 4 dan
mereka itoe masih djoega beloem
datang, maka stembus diboeka.
ternjata kand. 1. Soetan Mansoer
memperoleh 10 soeara.
2. St. Ali Akbar memperoleh 12.
3 Boerhanoeddin 1 soeara.
4. Basi Dt. Bongsoe 11 soeara,
5. Soetan Achmad 17 soeara
6 Mhd Saleh Madjo Diradjo i
soeara
7 Mhd Rasad Dt Madjo Besar
25 soeara.
8. Mahjoedin D. Radjo Sampono
45 soeara.
sedangkan 1 soeara blanco dan


1 lagi ongeldig.
Ini pagi pengoedian itoe akan
diteroeskan dari poekoel 9 sam
pai poekoel 11 antara doea kand.
jg kemaren memperoleh soeara
jg terbanjak antara 1. Mhd Pasad
ot. Madjo Besar Kepala Negeri
Koto Tengah, dan 2. Mahjoeddin
Dt Radjo Sampono.
Kita mengoetjapkapkan selamat
pada jg terpilih nanti.
Selamat dan selamat bekerdja
di M.R. boeat kepentingan Mi¬
nangkabau dan kita bersama.
Resultaat pemilih
an Minangkabauraad
Kita dapat kabar bahwa resul
taat dari pemilihen jp diadakan
kemaren di bandar X Painan ter
pilih Mr. Haroenal Rasjid Advo
cad dan Procurur di padang.
Bagian Kerintji doea orang
Mendapo Hoofd, sedangkan na¬
nja tidak begitoe terang. Dibela
kang Ini Menjoesoel.
KERINTJI.
„Fatamoergana" toelis
Pasar S. Penoeh ham
pir djadi laoetan
api.
Pada hari Raboe ddo. 4-3-38
pk 8 pagi, diroemah kepoenjaan
e. H. M. Thaher di Pasar S. Pe¬
noeh adalah hampir terdjadi ke¬
bakaran.
Oentoenglah orang lekas dan
dapat tolongan jang semporna
Asal moela terdjadi api sini
menoeroet chabar jang kita de¬
naar ialah kira2 begini.
Salah satoe familie dari K. be¬
kerdja memasak koewe di da¬
poer, sewaktoe ia memasak de
ngan tiada diketahoenja bara api
itoe telah terpelanting ke soe
doet tonggak dapoer itoe jang
djaoeh perantaraan kedoea belah
pihaknja kira2 30 c.M.
Setelah ia soedah memasak i
pergi ke Pasar. Api jang terpe¬
lenting tadi makin lama makin
besar djoega achirnja memakan
tonggak dapoer itoe. Setelah api
itoe memakan tonggak orang ta¬
hoe, sehingga dapat tolongan
dari orang lain jang datang
Hal ini telah dalam tangan
oeroesan jang berwadjib
WARTA ADNISTRATIE.
Agent F.d.K.
Sedjak kemaren pengiriman
„Perki" dikirimkan dengan Ni
kae-P.A.D.
Sebab dapat peremboekan jg
mengentengkan.
Harap dapat tahoe, dan sete
roesnja.
Kirimkan dengan lekas lijst2
nama.
Kami masih menoenggoe2 cor¬
respondenties.
Agent P. Pandjang.
Begitoe djoega „Perki" boeat
P. Pandjang.
Melihatkan kepentingan „Per¬
kit dikirimkan sedjak kemaren
dengan P.A.I).
Harap dapat tahoe.
Agent S. Penoeh
Terima kasih.


Persb. „Inpa"
Soerat kami terima,
Kepada nama2 jang dikirim
kan.
Mana bantoean sdr. Kami me¬
noenggoe2.
Pajakoemboeh. R.Dt. T. Baro
Soerat soedah terima.
Pada nama2 jg dikirimkan ini
hari moelai dikirikan proefnum¬
mers „Perki" Voorstel jg lain2
accord.


PEMILIHAN M.R. PADANG.
Telah berlangsoeng pemilihan
anggota atau wakil rakjat boeat
mendoedoeki korsi M.R.
Kiesmanen jg memasoekan
soeara 122 dan 8 tidak hadir.
Dalam 122 toeroet blanco 2
soeara.
E. Rasad Datoek Madjo Be¬
sar dapat 40 soeara, sedangkan
Mahjoedin Dt. Radjo Sampono
memperoleh 80 soeara.
Djadi Mahjoedin Dt Radjo Sam
pono terpilih.
Perantaraan Kita mengoetjap¬
kan selamat.


mamen memenama
Koendjoengilah
Djangan loepa
HOTEL MOESLIM
Dan


Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK.
Moelai 11 Maar 1938, diboeka filiaal dari Hotel Moeslim dan Restaurant
Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock.
Pebliek tidak akan ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel daa Restaurant
soedah terkenal lama di Padang, sebagai Restaurant jang satoe nja bisa
menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njaman.
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja dalam Restaurant
besar, besarta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang
terkenal radjin dan hormat.
Dengan djalan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita kepada PU¬
BLIEK di Fort de Kock, dan menanti koendjoengan toean toean ananja.
HORMAT BEHEEDER F.LIAAL
Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, 
Padang dan Fort de Kock.
102


maan akan manakanann


CENTIENEN TAILOR
AMODERN
ANETJES
KWALITEIT
MENOEROET
ZAMAN
Sedia tjoekoep ber¬
ma tjam-matjam
kain boat toean2
menoeroet model jang
paling belakang.
Harga damai
PONDOK 44 Padang
Menoenggoe dengan
hormat.


30


Manager
M. KASIM


TTINTHET NIETTITEITEIT
Koendoengilah
„The Elegant" Tailor
Kamp: Baharoe No.2 Padang. Alif
Pekerdjaan ditanggoeng netjis dan rapi.
Djoega selaloe menoeroet djandji.
Bisa bikin segala roepa potongan ketjil dan
besar menoeroet kemaoean toean2 dan
engkoe2 dengan harga DAMAI.
Meuanti dengan hormat.


Chatib M, Arif & Co
DEKAT MESDJID SEREANG PADANG
Selaloe bersedia boeat didjoeal kersik
dan kerakel dan djoega atap roem
dan peloepoeh, betoeng, jang
terambil dari boeloeh atau betoeng
jang terpilih dari jang baik2
HARGA PANTAS
Menanti dengan hormat
100
2
Toko Batik
9sman Siloenkang
lang terbesar di Pasar Bedang Padang No.50 
Lengkap tersedia dari bermatjam2 ba¬
rang batik dan Djawa dari jang sehaloes2
nja sampai kasar jg keloearan dari
fabriek DJAWA.
Dan begitoe djoega toeroettersedia boegis
dan pelekat jang terbikin dari loearan
dan dari segala fabriek jg soedah
terkenal diantero tempat.


90


HARGA SEANG
Menanti dengan Hormat


Masoekkanlah advertentie kedalam
dagblad
„Perantaraan kita"


MAL. TONEELGEZELSCHAP sesoedah meliwati 5


MISS RIBOET
TAHOEN jangsoedah, kembali mengoendjoeng Sumatra Barat.
Opening Voorstelling


Mei


Djam 9 malam
di BALAI BAROE Orion Bioscoop
MISS RIBOE IX akan berdjoeang djoega dengan djoeara2 voetbal PADANG.
Moelai dari atnggal 2 Mei 1938 diadakan pendjoealan kaartjis (Voorverkoop
dan dapat beli pada oko heleng, Hari Bros, Toko Didong dan Drukk Perantaraan
Beli kaartjis diloear lebih moerah.
103
f1.80. f1 50. f1,20. f0.90. f0 60. f0.30. Incl. Gem. Belasting.
„MIS RIBOET“
Tetap tinggal
MISS RIBOET
Kita tjoema pegang tegoeh motto kita:
Pada publiek jang kasi penghi
„ 3e Fair to your Audience"
doepan kita, kita haroes berlakoe
djoedjoer, tentoe mendapat peng¬
hargaan.
Openings voorstelling (Pertoendjoekan pertama)
„Waar de Kembodja bloeit"
Atau „Dimana kembang Kembodja bersemi"
(verhaal & Regie: T.D.Tio Jr)
De Premiere alhier T.D.Tio Philippynsche muziekale Comedie.
Zon
„Miss Philippine"
8
of „When it's Carnival in Manila"
Mei


Koendjoensilah
Toko Minang
Jang terkenal 
Pasar Djawa Padang Loods No. 4
Vak 9 dan 10
Selaloe sedia roepa2 matjam kain
seperti boegis dan pelekat jang terbikin da¬
ri soetera dan benang, dari jang haloes
sampai jang kasar, keloearan Djawa dan
Padang Asli.
Kain pandjang dan batik dari jang
sehaloesanja dan kasar, keloearan Solo dan
Pekalongan,
Djoega sedia kain kepar, wool dam
pijama, semoeanja dari kwaliteit jang baik
sedangkan kleur terpilih.
Harga menjenangkan
HAKIM gir PAK 11 MARADJO
Menanti dengan hormat 122


English Class
Tahoen ke 4).
KAMP. DOBI 26 PADANG
Menerima Moerid
mOETRA & POETRI
Boeat Cursus petang dan malam.
Beladjar 2 X seminggoe
Bajaran poetra f1,50, poetri f1.25
peladjaran dari A.B.C. sampai soerat menjoe¬
rat dagang.
BOEKOE boeat permoelaan digoenakan
ENGLISH SIMPLIFIED For INDONESIA
Hormat dari
A, Hitam


70


Senior Cambridge
Goeroe Inggeris Islamic College


No. 6


SAPTOE 7 MEI 1938


TAHOEN


Tel. 393


DAGBLAD


Lembar pertama


Ditebitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar


TERDIRI
dari
1½ lembar


Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. Isinja diloear tenggoengan pentjetak


Kantoor Red. & Admin:
Drukk. „Perantaraan"
Raafweg — Padang.
Bajaran lebih dahoeloe.


AGENTEN
Pariaman
„I.P.P.A."
H.Aminoeddin
Fort de Kock:
Moeara Laboeh
Alpaini


HARGA LANGGANAN
Dalam kotta seboelan
f0,60
Loear kotta seboelan
10,75
Per lembar
f0,03
Advertentie 10 sen per regel


Pers Belanda dan Indonesia
Apa tidak bisa berkedja bersama2?
1


Pertanjaan diatas soedah se¬
ring timboel diotak kita, jaitoe
saban2 kalau kita lihat jang tiap2
initiatief jang keloear dari pihak
anak negeri, baik jang beroepa
politiek, maoepoen dikalangan
per-economian teroes sadja da¬
pat samboetan jang tidak enak
sekali dari pihak pers Belanda.
Ada jang mentjapnja teroes de
ngan tjap komoenis, tjap ini dan
itoe jang sama sekali bermak
soed memboenoeh semangatnja
initiatief tadi, kalau bisa teroes
pada akar-akarnja.
Dalam hal ini beloem pernali
sekali djoega mempelihatkan
pengertian jang keadaan toch
lambat laoen mesti berobah, hing
ga mesti anti datang satoe ma¬
sa, dimana Indonesier itoe akan
berhadapan dengan orang Belan
da di medja boendar sebagai
orang jang sama haknja.
Roepanja sebagian publicisten
Belanda tidak sadar bahwa se¬
djak beberapa tahoen tand-tanda
diseloeroeh doenia dengan
rang mengoendjoekkan bahwa
boeat masjarakat Indonesia ini
poen, jang di asarkan atas ker¬
dja beramai-ramai (collectivisme)
sedjak dari zaman poerbakala,
akan datang djoega kelah satoe
masa jang maha penting.
Dengan ini boekanlah hendak
dikatakan soepaja individueel ini
tiatief haroes lenjap, itoe tidak
tetapi perloe ada keberanian oen¬
toek melakoekan pekerdjaan rin
tis (pionierswerk jang teroen
toek bagi peretas djalan, meski
poen benar kerdja seroepa itoe
memang djoega masoek peker¬
djaan jang djarang dapat terima
kasih.
„Pionierswerk" jang kita se¬
boetkan diatas adalah boeat ne¬
geri ini terletak didalam ich iar
oentoek memboeka matanja pu¬
blieke openie orang Belanda akan
melihat keadaan jang sebenarnja.
Dari polemiek jang dilakoekan
beberapa hari ini antara „Tja
ja Timoer" dan Soerabaiasch
Handel blad tentang koloniale
staatkunde dapatlah poela orang
melihat dengan njata, bagaimana
pemandangannja pers Belanda
disini, satoe pemandangan jg me¬
noendjoekkan, bahwa mereka be¬
toel2 terbelakang terhadap „we¬
relctoren" jang ada pada sa'at


ini.
Soerabaiasch Handelsblad be¬
to l, djika ia oendjoek pada ex
port jang selaloe membawa ke¬
roegian bagi semoea negeri2 ex
port, begitoe djoega Indonesia.
Tetapi memang disitoelah poe¬
ta letaknja boektinja bahwa ti¬
daklah moengkin orang teroes¬
san bekerdja dengan dapat ke¬
oentoengan bagi segolongan ke¬
tjil jang poenjakan alat2 mengha¬
silkan. Ini sekarang diseloeroeh
doenia telah berlawan dengan
„arbeidsreservoi" (soember tena
ga) jaitoe tenaga ra'jat.
Nafsoe revolutionnair ini, ja¬
itoe nafsoe jang tidak hendak
bekerdja oentoek menghasilkan,
tak ada nampak pada bangsa
kita, djadi Sepatoelnja mesti nam
pak gambarnja keadaan ini, da
lam bentoek jang njata, penda¬
tan jang tinggi bagi ra
t.
Tetapi kita soedah boektikan
bahwa sebaliknja jang ada. Rat
jat jang banjak disini djinak dan
menoeroet serta sama sekali t
dak poenja kekoeatan dalam ge¬
rakan sekerdja dan beloem poe¬
ia dapat perlindoengan tjoekoepi
dari sociaal economische wetge
ving althans beloem seperti di
Nederland oempanja.
Jang oran disini bisa hidoep
dengan segobang, itoe boekanlah
djasanja kaoem ondernemerin ge¬
ri ini, tetapi lain tidak hanja,
", biarlah kita bilang sadja, ka¬
rena sinar matahari, sebab naf
soe menjimpan spaarzin), inita
tief commercieele en economis
che inzich pemandangan dagang
dan econ mie, itoe semoea boe¬
kanlah tak ada pada kami.
Memang sebenarnja panas ma¬
tahari jang tidak tederita oleh o¬
rang Europa ini lah sehingga sa¬
ban 6 ta oen mereka perloe min¬
ta Verlof jang djadi ni'mat bagi
Indonesirs hingga ia bisa dapat
makan dengan kerdja sedikit
mentjangkoe tanahnja jang boe¬
kan boeatan poela soeboernja.
idalam keadaan biasa jang
kita seboetkan disini,, natuurlijke
politiek-economisch omstandighe
den" kita berani djamin, jang ki¬
ta masih bisa menjimpan lagi
boeat hari toea dan seperti pada
zaman doeloe boeat famlle dan
selamatan.


Bangsa Indonesia memang se¬
mata-mata sendiri tidak poenja
initiaties, djoega tidak poenja
nafsoe menjimpan serta peman¬
dangan commercieel dan econo
misch jang berdasar individueel
Bagi kita semoea didasarkan
atas pekerdjaan boeat bersama
bersama jang diseboetkan con¬
lectiel. Dengan collectivisme
ini Indonesisch individueel ini
tiatief tadi mesti bebareng. Ka¬
lau sendiri2 sadja tentoe tak ter¬
djadi.
Sajang economie sekarang te¬
lah berobah, disebabkan penga¬
roehnja individueel Westersch
ondernemersdom.
Jang nampak sekarang hanja
sisa sisanja, jaitoe sisa sisa dari
kehidoepan ra'jat jang ma'moer
dan sedjahtera, padi dan dja¬
goeng tidak koerang, ternak di
kandang kembang biak...
hingga rasanja seorang seperti
tof da
joeser: dati benoea Mesir boleh
mengambil teladan kemari.
Boeat sisa sisa ini masih ada
lagi orang seperti Welter jang
maoe mendirikan patoeng. Keta
hoetlah poela, bahwa dengan
sisa sisa dari „bloeiend initiatief“
jang doeloe, jang doeloe, jang
telah menoendjoekkan boekan
tidak adanja nafsoe menjimpan,
sebab doeloe tetap ada banjak
„bloeiende batige saldo" kami
lebih bisa berdajoeng menahan
gelombang crisis itoe dari pada
seantero Wester sche econo¬
miesche berdrijfsapparaat.
Kenapa berdrijfsapparaat Ba¬
rat ini soedah moelai toea keli
hatannja sekarang?
Tenaga membeli di Europa
dan Amerika merosot dan export
handel disini dapat poekoelan.
ini toeg mengoendjoek, bahwa
Europeesche spaarzin itoe masih
banjak koerangnja dan initiatief
serta commercieel-economiesche
politiek masih djaoeh dari sem
perna.
Itoelah sebabnja !


INDONESIA


SALARISKORTING.
Kabar angin tersiar, bahwa
dikalangan Koemisi menjoesoen
rentjana begrooting 1939 ada
moengkin mempertimbangkan
oentoek memotong gadji gadji
ambtenaar dengan djalan satoe
atau lainnja, soepaja tekort dida
lam begrooting 1939 pada tang
gal 1 Januari, dapat ditoetoep.
Kita telah menanjakan tentang
hal itoe kepada pihak jang ber¬


koeasa, demikian kata „N.N."
dan kita mendapat djawab, bah
dan peroendingan tentang hal
itoe adalah rahsia amat dan ti¬
daklah dapat diperdengarkan se¬
patah katapoen keloear.
Kemoedian kita tanja, apakah
tidak dapat memberi sekadar ke¬
terangan oentoek menentramkan
hati? Tapi didjawablah, bahwa
sama sekali tidak diberi djawa
ban atas pertanjaan apa apa jang
akan dan opa apa jang tidak
akan dibitjarakan didalam Koe¬
misi terseboet.
Lebih djaoeh pihak jang ber¬
koeasa itoe, tadi menerangkan
bahwa tekort didalam begrooting
itoe ada besar, tapi beloem ada
kepastian advies apa jang hen
dak diberikan oleh fihak Koemi
si kepada Gouvernement-Gene
raal, apakah hen tak dikoerangi
belandja ataukah hendak ditam
bah penghasilan negeri.
Hal itoe baroe akan dapat ke¬
tahoe en didalam persidangan di
istana G.G. jang akan terdjadi
pada tanggal 28 boelan ini.
Pentjoerian jang
aneh
Barang-barang jang hi
lang mendjai soerat gadai
'ada satoe hari baroe ini ada
seorang verpleger di pekalongan
jang telah mengadoekan satoe
perkara pentjoerian kepada poli¬
tie, katanja pentjoerian itoe telah
kedjadian sedang ia tidak ada di
roemah.
Pada malam itoe istrinja kira2
djam satoe dan doea telah ba¬
ngeen karena soeara riboet-ri
boet dalam romah. Dan waktoe
i melakoekan pemeriksaan di¬
tempat jang gelap goelita ia me¬
lihat seorang lelaki di dekat pin¬
toe dan mengantjam padanja de¬
ngan arit.
Perempoean itoe telah menje¬
rah. Sipentjoeri dengan mangon
dol, satoe serie kain jang bagoes2
perhiasan dari emas dan lain la¬
innja poela, jang sama sekali a¬
da berdjoemlah harga f753-- te
lah melenjapkan diri.
Sesoedah didengar keterangan
nja perempoean itoe njonja roe¬
mah politie mendapat alasan
boeat melakoekan pemeriksaan
dalam roemahnja kemenakan njoe¬
nja itoe
Dalam roemah siapa telah di
ketemoekan sedjoemlah soerat
gadai dan kemenakan itoe telah
mengakoe, bahwa ia atas titah
nja perempoean itoe telah gadai
kan barang2 itoe dan oeang


EDITORIAL


Soal oepah kaoem boeroeh


Soai oepah kaoem boeroeh ini
ada pasal jang tetap penting, se¬
lama mareka beloem dapat pem¬
belaan.
Sebenarnja diseloeroeh doenia
diwaktoe ini memintak memper¬
baiki oepah. Dimana-mana, di
Europa, dibenoea Azia dalam pe¬
roesahan industrie, pabrik2 ka¬
oem koeli jang bekerdja mendja¬
di tenaga oentoek kepentinga
madjikannja jg sesentiasa beker¬
dja boeat keoentoengan pabrik2
diwaktoe achir ini kelihatan ti¬
dak bersenang hati.
Di benoea Europa koeli2 jang
telah mengerti akan harga diri
nja, dengan paksaan dan pemo¬
gokan telah berani menentang
indoek samangnja. Bahkan bila
dirasa mereka bahwa tidak ber¬
daja dan tidak akan mendapat
kemenangan maka dengan begi¬
toe mereka memintak perantaraan
pemerintah.
Pertikaian sematjam itoe ten¬
toe bisa menimboelkan ont¬
wrichting economie.
Tapi boekan di Europa sadja
pertikaian itoe kelihatan sangat,
sehingga koeli2 itoe berani mela¬
koekan pemogokan sit-down.
Achirnja mesti bertengkat dengan
pemerentah sendiri.
Di benoea Azia, di Tiongkok,
sampai di tanah Semenandjoeng
kaoem koeri2 djoega berani ber¬
gerak oentoek memintak perbaik
an oepah.
Ingat sadja kedjedian2 misal
di Singapore jang masih frisch
dalam geheugen kita. Di tempan
itoe pemogokan di lakoekan oleh
koeli2 Tionghoa, sehingga ke¬
moedian mereka dapat kemenang
an djoega.
Gerakan kaoem koeli jang se¬
roepa itoe soedah tentoe meroe¬
gikan, pada kaoem2 industri gan¬
pabrik.2
Dari satoe dan doea tjontoh i
tee ternjata, behwa segala per¬
tikaian itoe soembernja lantaran
soal ekonomi soal belanda da so
al gadji.
Semoeanja itoe berdasar atas
belandja minimum.
Ingat kerewelan di K.P.M. be¬


loem selang lama ini. Pemeren
tah mesti djoega bertjampoer ta¬
ngen dalam soal tsb.
Mereka2 mengetahoei akan hak
masing2.
Mereka mengerti jang mereka
boekan tenaga oentoek dipaksa.
Seolah2 mereka pegawei2 jang
tjoe a memintak perobahan oe¬
pah, serta mereka itoe hendak
me ggoenakan ha poentoek mema¬
djoekan kehendaknja.
Tetapi disini pemerentah mela¬
rang oentoek menggoenakan hak
seroepa itoe, dari mana timboel
pertikaian tsb.
Melihat akan itoe pemerentah
poen tidak tinggal diam. Soe¬
dah sepatoetnja poela pemeren
tah tinggi disini menaroeh pera¬
tian oentoek memberi perlindoe
ngan atas kaoem koeli2 disini,
atau atoeran2 jang haroes dibikin
baroe.
Kalau terdjadi itoe soedah ten¬
toe sekaii soeatoe regeerings
daad jang amat penting.
Disamping ini djago2 serta pen¬
dekar2 didalam medan perwaki
lan pemerentah, soedah sepatoet
nja bergerak dengan koeat poe¬
la. Kalau sebenarnja beliau2 ito
membela rakjat djelata, tentoe ti
dak mesti meloep kan soal mini
mam loon ini.
Belalah kepentingan tenaga2
jg digoenakan dengan bajaran jg
koerang tjoekoep itoe.
Mereka kaoem koeli2 kita ha¬
roes dapat mengetahoei bahwa
ada orang2 jang membela serta
ontfermen atas nasibnja.
Bahwa djago djagonja dalam me¬
dan perwakilan itoe djoega mem¬
perloekan serta membenteng ke¬
perloean hidoep mereka.
Sebab itoe bergiatlah oentoek
mempertoendjoekan djasa djasa
kepada kaoem jang sangat teren
dah sendiri itoe agar manambah
tebalkan kepertjajaan mareka ter¬
hadap wakil2nja sendiri.
Dengan perkataan lain kita disi
ni mengemoekakan soepaja soal hi
doep jg ditjap dengan segobang
sepatoetnja lenjap dalam waktoe
jang pendek artinja selekas2nja.


nfa diserahkan pada perempoean
tadi.
Tentoe sadfa verpleger jang
mengadoekan perkara ini djadi
tertfengang.
Sementara politie poen telah
menarik diri dalam perkara ini
karena fasal pentjoerian ini dja¬
di berboentoet oeroesan roemah
tangga, toelis Loc.


KOTA


Kesoesahan pasisir menom¬
pang Auto.
Harak perhatian politie
Sewaktoe kita menompang sa¬
lah satoe vrachtauto dari Soengei
Penoeh ke Padang baroe2 ini,
adalah perdjalanan kita mengoe¬
atirkan benar.
Koeatir kerena kesoesahan ja


kita deritai di traject antara Ta¬
loek Kaboeng dan Padang, wa¬
laupoen ketika itoe hoedjan toe¬
roen dengan lebatnja.
Begitoelah sewaktoe sang chauf
feur setelah mendapat signale
ment dari auto jang datang dari
Padang bahasa didjalanan ada
politie mendjalankan controle de
ngan sebagaimana akalnja sang
chauffeur menoeroenkan kita de
ngan disoeroehnja kita berdjalan
kaki atau bila bertemoe sade da
ngan sado sadja sampai di Pe¬
dang. Hal ini tentoe sangat me¬
ngetjiwakan kita, tersebab auto
it e telah kita sewa sampai ke¬
Padang.
Roepanja dalam hal ini sang
chauffeur telah melebihi pasisir
nja Ini terboekti sewakt e chauf
feur menerima sign lement dari 
auto jg datang dari djoeroesan
Padang, kita lantas disoeroeh toe¬


roennja. Pasisir mesti toeroen
dan sang chaffeur dengan knecht
nja berdjalan teroes menjeroepai
tidak ada moeatan.
Pihak penompang mesti berdja¬
lan dalam hoedjan2 sampei me¬
liwati politie controle ifoe.
Dengan ini kita berharap soe¬
paja politie soeka memperhati
kan dengan teliti, seteroesnja
boe i eigenaar auto itoe sendiri
poen boekan mendjadi reklame
boekan?
Perhatikanlah serta ladenilah
pasisir dengan smoestinja.
(Penompang)
PERINGATAN BOEAT
OEMOEM.
Reflector merah speda
lekas beli.
Telah dikabarkan djoega bah
wa politie dikota ini pada bebe¬
rapa malam jang laloe telah me¬
lakoekan pemeriksaan atas sega¬
la speda jang mempoenjai ref
lektor jang tidak di goedgekeurd
dan siapa jang beloem mempoe¬
njai diberi peringatan boeat mem¬
beli jang baroe.
Kini dari pihak politie kita di
kabarkan bahwa politie kota di
kota ini akan memverbaal pengen
deraan speda jang kedapatan be¬
loem memakei reflektor jang te¬
lah di goedgekeurd itoe.
Peratoeran ini akan dimoelai
didjalankan pada hari SENEN 9
Mei jang akan datang. Dengan
perkataan siapa2 jang tidak me¬
makai katja merah jang telah di
tetapkan mereka AKAN DITANG
KAP.
Oleh sebab itoe kita peringa
tan disini kepada sekalian pe¬
noenggang2 speda akan memper¬
hatikan ini.
Kalau tidak tentoe akan beroe¬
roesan dengan politie.
Sekali lagi diperingatkan, beli
lah reflector jang telah disjahkan
oleh Verkeer en Waterwegen.
LID MINANGKABAURAAD O1
MANINDJAU.
Di Manindjau sewaktoe diada
kan pemilihan boeat wakil onder
afd, disana maka terpilihlah e. Da
toek Singa Mangkoeto, bekas pe¬
moeka dan pemimpinnja P. SS
I disana.
Sebagimana telah diketahoei
djoega serba sedikit riwajat be¬
liau jaitoe bahwa beliau itoe te
lah pernah djoega diasingkan tem¬
pat dari masjarakat pergaoelan
oemoem disini.
Selamat dari „Perki" atas ke¬
angkatan beliau itoe.
BAJOER SETIA DI MEDAN.
Berhoeboeng dengan melepeta
ka bandjir di Bajoer itoe Onder
afdeeling Manindjau pada boe¬
lan jg laloe, maka keroesakan
itoe ada ditaksir sebesarnja
F 20 000,
Beberapa hari jl atas initiatief
„Bajoer Setia" telah dapat didi
rikan Voorloopig Comite oen
mendirikan comite tetap jg sedi¬
kit loeas.
V orloppig comite tsb telah
mengadakan rapat dengan bebe¬
rapa orang jang terkemoeka da¬


lam pergaoelan Medan dengan
bertempat di 2e Neutrale H.I.S.
djalan Medan pada 1 Mei jl.
Sebagai comite telah ditetap
kan;
Voorzitter t. Malik Soeleman.
Vice-Voorzitter t. Diar Karim.
Secretaris t. Djalaloedin
2e. Secretaris t. Mohd. Dien
Yatim.
Penningmeester t. Loetan Ga¬
ni.
Commissarisen tt. Hadji Ha¬
djerat, Hadji Akasa, Tjaniago,
Hadji A. Madjid, St. Palembang
Arsil, Marsaoed St. Radjo Angat,
Boelat, Bahari, Zainoel Anwar.
Hamka, Hadji Jahja, St. Pepertih
Comite terseboet akan berich
tiar goena menolong mereka jg
mendapat bahaja.
TOEAN SALEHJA'FAR POE¬
LANG KE INDONESIA.
Titel Bachelor
of Atrs dipero¬
leh di Inadia.
Toean Saleh Ja'far seorang pe¬
moeda jang berasal dari Sumatra
Barat semendjak berapa tahoen
jangloela telah meneroeskan
peladjarannja di INDIA pada se¬
boeah universiteit disana, Seka¬
rang kita mendapat kabar bahwa
toean itoe akan poelang dalam
boelan Mei ini ke Indonesia jaitoe
setelah berhasil mereboet titel
Bachelor of Arts pada universiteit
itoe.
Selamat inte
 kita.
DRS. MOHAMAD HATTA.
Toean Drs. Mohd. Hatta dewa
sa ini masih didalam pengasingan
politiek, roepanja beliau tidak
tinggal diam sadja.
la merasa bahwa pengatahoe
annja perloe ia sebebarkan anta
ra bangsa Indonesia.
Begitoelah sekarang ia sedang
menoelis boekoe jang akan diter
bitkan memakai titel „Mentjari
Volkenbond dari abad keabad".
Poetaran doenia


(Soesoenan kabar kawat)
Japan Tiongkok
Dari meden perang dikabarkan
bahwa kekoetan militair oedara
Japan pada tanggal 4 Mei telah
menjerang pada gerakan pasoe
kan Tiongkok jang ada mempoe¬
njai kekoeatan kira kira 10. 000
orang jaitoe di antara Tacheng
dan Siancheng di Santung sela
tan dan telah dapat memberi poe¬
koelan jang hebat.
Dari Japan dikabarkan bahwa
politie disana telah melakoekan
pada pemimpin dari Vloksfrom
dari borisan Razzia jang ke 3 ja
itoe Yoshio Takahashi, leider da
ri partij politie Japan, bersama
dengan isterinja serta doea orang
leider jang lain dari Volksfront.
Perdjalanan perang.
Telah ampi satoe tahoen lebih
peperangan saudara antara ke¬
doea bangsa Azia jang terbesar
ini berlakoe sampei sekarang ma¬
sih beloem berkepoetoesan.
Kedoea belah pihak belligren


